WikipediA 

Bahasa Kurdi 


Bahasa Kurdi ialah anggota cabang bahasa Iran barat dari bahasa-bahasa Indo-Eropa. Kurang lebih 26 juta 
orang bertutur Kurdi di Irak , Turki , Iran , Suriah, Libanon, Armenia , Georgia, Kirgistan, Azerbaijan, 
Kazakstan dan Afganistan. 


Sejarah 


Bahasa Kurdi mulai muncul dalam tulisan dalam versi alfabet Persia selama abad ke-7 M. Bagaimanapun, 
selama kebanyakan sejarah mereka, orang-orang Kurdi telah lebih memilih untuk menggunakan bahasa 
Arab, Persia atau Turki untuk karya sastra mereka. Penyair bahasa Kurdi yang pertama kali banyak dikenal 
ialah Ali Hariri (1009 - 1080), dan sastra Kurdi mulai menjadi terkenal selama abad ke-16. 


Sistem penulisan 


Di Turki, bahasa Kurdi ditulis dengan alfabet Latin dan di bagian mantan Uni Soviet ditulis dengan abjad 
Sirilik . 

Saat bahasa Kurdi ditulis dengan huruf Arab, kata pinjaman bahasa Arab tetap menggunakan ejaan asalnya, 
walau sering diucapkan sangat berbeda dalam bahasa Kurdi. 

Alfabet yang dinamai Latin 1 dikenal sebagai Yekgirtu, dan yang dinamai Latin 2 dikenal sebagai Latin 
Kurmanji. Alfabet Sirilik dikenal sebagai Cyrillic Kurmanji dan alfabet Arab dikenal sebagai Sorani. 


Pranala luar 


■ (Inggris) The Kurdish Institute of Paris (http://www.institutk 
urde.org/en/language/) 

■ (Inggris) KAL: The Kurdish Academy of Language (http://w 

Wikipedia juga 
mempunyai edisi 

Bahasa Kurdi 

ww.KurdishAcademy.org) 

Lihat informasi 

«iMfon*r> mengenai 

■ 

bahasa kurdi di 

Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kurdi&oldid=12185171" 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 Januari 2017, pukul 05.30. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


































